MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 







Ahad, 09 Pebruari 2020/15 Jumadil akhir 1441 Brosur No. : 1994/2034/IF 


Kewajiban istri terhadap suami 


Sebagaimana suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, begitu pula 
istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami. Haknya istri merupakan 
kewajiban bagi suaminya, dan begitu pula haknya suami merupakan kewajiban 
istri terhadap suaminya. Firman Allah SWT : 

o- | £ 0 A. s2 TA - —, £ Ta “nan Tp 
gae— Han Al Jun bo slah ds Ogala3 Jr JI 
: “ AL w 


sa ai 0 8 ILa | C... Lor 0 OT - 
—— im S3 Clay al uya Igisil La 

si Pi Psi x 3 Pai 
Pelat bi Bai 5 


Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan 
karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka 
wanita yang shalihah ialah yang thaat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka) .... . IGS. An- 
Nisaa' : 34| 


A3 Sale JEANG STA Sale ah Fa A3... 


A 
aa No - No -— Pang 
NYA II Da3 la 
... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat 


kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (AS. 
Al-Bagarah : 228) 


Dan sabda Nabi SAW : 
A 


o— Iypmng eL asu 28 3 Sain SS 0 SIS 


25, Pa 2 pe Cie nh ee oo, aa aah NP 

ly AS) 3 Igpoma yag alah BL Jen ang) 

PO A8 An 2 ee lg Yr Pad aa Be - 

Jb Bb eU Les) 0S Ujang Leena) oa SKS 
w : 3 5 


» 3 BA w “ w 
AS) Sing NS 18) 5S Jina ana 
SBS NO 


Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang 
kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang 
kepemimpinannya. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya 
dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam 
rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan 
adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang 
kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin 
dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. (HR. Bukhari juz 1, hal. 215, dari 
Ibnu “Umar) 


o 


Ie NN Aa de BN AA LG 
Hj KN edit 3 Lema Ol Bljadl SHU AU 


Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seandainya saya boleh 
menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang, tentu aku akan menyuruh 
wanita supaya bersujud kepada suaminya". (HR. Tirmidzi juz 2, hal. 314, no. 
1169, hadits hasan gharib| 


Uas AA eaka II EA IAI SER Aa A 
SN aa SS Cda LEUG Ara la Uang bo 
PAT tb) EVAN Ole il bela AI Ill 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila wanita bisa 
menjaga shalat lima waktu, puasa Ramadlan dan menjaga kemaluannya serta 


2 


thaat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manasaja yang ia 
sukai". (HR. Ibnu Hibban juz 9, hal. 471, no. 4163) 


Oa Gl BA Jaa IE ERA 2) BA 5 


HE Up PN ah Ia WI SA AU Pb: : JL 


YUAY 203) VE Dpanakl B SH en 


Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Nabi SAW ditanya, “Wanita yang 
bagaimanakah yang paling baik ?”. Beliau bersabda, “Sebaik-baik wanita (istri) 
adalah yang apabila dipandang suaminya menyenangkan, apabila diperintah 
dia thaat dan tidak menyelisihinya karena (mengandalkan) dirinya dan 
hartanya”. (HR. Hakim, Ola Al-Mustadrak juz 2, hal. 175, no. 2682) 


Oo 


Jl BN JP Aa SEE Ge GI ea 5 
UI HA U ag SAN RB Ng A3 GE 0G Ktp AA U 
BOY NY MSI alel Pe aa ae jan U Olg w3l 


YYOA 


Dari Tamim Ad-Daariy, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Haknya suami atas 
istrinya ialah : Agar istri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya, berbuat 
baik pada waktu bagiannya, menthaati perintahnya, tidak keluar kecuali dengan 
izin (suami)nya dan tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya". 
(HR. Thabarani dalam Al-Kabir juz 2, hal. 52, no. 1258, dia'if karena dalam 
sanadnya ada perawi penana Plrar bin "ag 


23 ea Ge Ng os 5 PA A5 


. 0. 


AS Op BN KA OI AU R9 ya USA 


AH Ea GE AE ON IA ge all Bri 


YAOV 103) COAM IN derla oa allag Lesti 
Dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, “Tidak ada 
yang memberi faidah (kesenangan) kepada orang mu'min sesudah tagwa 
kepada Allah yang lebih baik baginya selain dari istri yang shalihah. Jika 
diperintah (suaminya), dia thaat. Jika dipandang, dia menyenangkan. Jika diberi 
bagian, dia berbuat baik kepadanya. Jika suami sedang bepergian, dia 
menjaga dirinya dan harta suaminya”. IHR. Ibnu Majah juz 1, hal. 596, no. 
1857, dia'if Karena dalam sangan ada pera bernama “Ali bin YazidJ 


AKA IPS: BA Jeda A5 
3 Kabah Ga ui tab sad de sang 
Pat Y eka 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila suami 
mengajak istrinya ke tempat tidur, tiba-tiba istrinya itu tidak mau, lalu suaminya 
bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknat istri 
itu sampai pagi". IHR. Muslim juz 2, hal. 1000, no. 12el 


0. — Teo 0 


Oa Va ga Li SANG : BA Oak Ju JERYA Gl 5 
Load BI OS VA Ez GAB JUTA 5 


0 


ya NY eka ae et 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah yang 
jiwaku di tangan-Nya, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat 
tidur, tetapi ia tidak mau menurutinya, kecuali yang di langit murka kepadanya, 
sehingga Suaninya, ridla Ma LA MUSI JUS & hal. 1060, no. uu 


3 EN 5 AN Tar JB IP oi lb Le 
NAN ab) MAY cell EN ES ON) sb aed 


Dari Thalag bin “Ali, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang 
suami memanggil istrinya untuk sesuatu kebutuhannya, maka hendaklah ia 
segera datang kepadanya, meskipun ia sedang memasak di dapur" (HR. 
Tirmidzi juz 2, hal. 314, no. 1170, ini hadits hasan gharib| 

ri Boa Tua - NA Men Ta DN LN PE ANNAa TOR” PA EU Be Re 
Sae AN aa Oh Oia JEJG CN daan “OLS 


kata 


N 


N 


2 


DI aj AN oi EN MA GA IA As 
8. 0. 


w A 

Ya IN pemalu pia — 

Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 

"Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia pada hari giyamat menurut 

Allah adalah seorang suami yang bersenang-senang dengan istrinya dan istri 

yang bersenang-senang dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan 
rahasianya". IHR. Muslim juz 2, hal. 1060, no. 123) 


3 - KA AN MA ea Ba MAA TIRI ea BN 
Ia DIES AI Ja) Ulas al SP) PP Au 


. 9 - 


4 


. 


2 Oo 0... “ Ke Ka &. 3 0. 02 Pa ON IA 
UI a52 SOSU Ug Lai3h UL IaLA Lee gg ayal Ol SL) 


yo.:1 Sud! SSL 


Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sedang suaminya berada di 
rumah, kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh mengizinkan orang masuk ke 
rumahnya kecuali dengan izin (suami)nya". IHR. Bukhari juz 6, hal. 150J 

£.o 0. — 


4333 Hu AN CH BEM J5 JB JB DE LE 


W- 04 - 9 
2 2 


-. aU AS “0 N 2 Sh 0, PAN Sa Are 
(UU 2 der Gl KS Amil, Ugals al 3 ab be 3 GUI 
Yico 13 
Dari Tsauban, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja istri yang 


meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan (yang dibenarkan oleh syara'), 
maka bau surga haram atasnya". IHR. Ibnu Majah juz 1, hal. 662, no. 2055| 


BA TA LA RN SE BN In Ol ee lg 
Ga SUN IE CA SIS CU SU 3 abi, TAU 


ri 
Z0 - Oo. 
. 


Mo anon 
YAYVO BH A0 


Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ada empat perkara, 
barangsiapa diberi empat perkara itu berarti dia telah diberi kebaikan dunia dan 
akhirat : 1. Hati yang bersyukur. 2. Lisan yang senantiasa berdzikir, 3. Dia 
bershabar apabila mendapat balak (mushibah), dan 4. Istri yang tidak 
berkhianat, tidak berkhianat pada dirinya dan harta suaminya". IHR. Thabarani 
dalam Al-Kabir juz 11, hal. 105, no. 11275| 


CA MU BM Ip JET UN 


.W 0 
Oo. 


& x Aa an - s7 - 0. AA Z 
NAVA 3) YAN esai! AS el Gol, Uas Lena 
Dari Ummu Salamah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Siapasaja wanita 


yang meninggal dunia, sedang suaminya ridla kepadanya, niscaya dia masuk 
surga". IHR. Tirmidzi juz 2, hal. 314, no. 1171, ini hadits hasan gharib) 


Le A6 EN LN BA TEE ae sa 
ag pra Oa : JG KAL Sasa J3 asa 2 


OA. 0 


ig 8 2 am 2 KP LA On Tn 0 2 


MI abdi 3 GS Sih oa, UE 


Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Nabi SAW bersabda, "Aku pernah diperlihatkan 
kepada neraka, tiba-tiba penghuninya kebanyakan adalah wanita yang kufur". 
Ada shahabat yang bertanya, "Apakah mereka itu kufur kepada Allah, ya 
Rasulullah ?". Rasulullah SAW bersabda, "Mereka kufur terhadap suaminya 
dan mereka mengkuturi kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah 
seorang diantara mereka sepanjang tahun, kemudian ia melihat pada dirimu 


6 


sesuatu (yang tidak menyenangkan), ia akan berkata, "Aku tidak pernah 
melihat kebaikan darimu sama sekali". IHR. Bukhari juz 1, hal. 13J 


SEE “ro Pena o- Dan 2 - o- 0 Y o- 0 
UI JB EA Ih Ol SAN ay ap op K3 


A0- Na NO - - o- Jai - an 4 A #3 
SS AS RU ng Leg SS USA HA aa 
On dg Sa II mapun Layla Id IVVN 103) YAN NY Dyldil 


Dari “Abdullah bin “Amr RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Allah 
tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, yaitu 
yang selalu merasa tidak cukup dari padanya”. (HR. Hakim dalam Al- 
Mustadrak juz 2, hal. 207, no. 2771, ini hadits shahih sanadnya, tetapi Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya| 


- p - aa - 83 “5, o- - 1 4 - « 2. 5 
U Wala JUS tema pl Un Alb AU Ep JB al LP 
WA f Pam A 2 2 


o LL ah Pa ig 2 so & - “9 pd o C- Kg - Oo 
C— j3 sem Jk Jd UI OS dal Amlb UI pa 


NX 


Bni Pa Ta P3. Pa: 2 ana - an GE Tin r 


“ 
Roh 


3 BAN Lala Mg ap M3 J3 ali 
JR EMENA Wp ol Pa ab AB AG 
an an ena Nan 
2 Fa AO 5 o Sa Tee Pan 0 27 
— lb SP NE naa 1JE LAI ea 
Ke SN da da Obb at Si 
TN ne ba P : 3g L - as ate PA ee 

alam SAI PE BUSA DG B3 AI Ih JS 05 
14.4 


Dari Anas RA, ia berkata, "Telah meninggal anaknya Abu Thalhah dari Ummu 
Sulaim. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah kalian 
ceritakan hal ini kepada Abu Thalhah, biarlah saya sendiri nanti yang 
memberitahukan kepadanya". Maka tatkala Abu Thalhah telah datang (dari 
bepergian), segeralah (Ummu Sulaim) menghidangkan makan malam, lalu 
(Abu Thalhah) makan-minum hingga selesai. Kemudian Abu Thalhah diajak 
bergurau, sampai terjadi persetubuhan. Setelah Ummu Sulaim mengetahui 
bahwa Abu Thalhah sudah merasa puas dari semuanya itu, barulah Ummu 
Sulaim berkata kepadanya, "Ya Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu 
Seandainya ada suatu kaum mereka meminjamkan barang kepada suatu 
keluarga, lalu dimintanya kembali pinjaman itu, apakah keluarga yang dipinjami 
itu boleh menolaknya ?". Abu Thalhah menjawab, "Tidak boleh (menolak)". Lalu 
Ummu Sulaim berkata, "Relakanlah anakmu kepada Allah". Kemudian Abu 
Thalhah marah sambil berkata, "Mengapa kamu sembunyikan berita itu, hingga 
aku berlumuran begini baru kamu beritahukan keadaan anakku ?". Kemudian 
(setelah pagi) Abu Thalhah pergi menghadap Rasulullah SAW dan 
memberitahukan kejadian malam itu. Maka Rasulullah SAW berdoa 
Baarakalloohu lakumaa fii ghoobiri lailatikumaa (Semoga Allah memberkahi 
kamu berdua pada malam itu). IHR. Muslim juz 4, hal. 1909, no. 107) 


P3 oo. . 


EN IE BI In OPS id ae 3 
NN eka AJ OA GA 2 Ka 


Dari “Abdullah bin “Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Dunia itu 
adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita 
shalihah”. IHR. Muslim juz 2, hal. 1090, no. 64| 


“-00| @ jOo- 


